BUSTAMI, S.E., M.Si. 
Pj Gubernur Aceh 


BANDA ACEH - Provin- 
si Aceh bersama Sumatera 
Utara (Sumut) menjadi 
tuan rumah Pekan Olah- 
raga Nasional (PON) XXI 
yang akan berlangsung 
pada pada 8-20 September 
2024 mendatang. Khusus 
Aceh, menjadi tuan rumah 
pembukaan PON yang 
rencananya akan dihadiri 
Presiden Joko Widodo (Jo- 
kowi) bersama 6.349 atlet 
(50 persen dari jumlah 
tersebut official) sekaligus 
menjadi tempat dilak- 
sanakannya 33 cabang 
olahraga, 43 disiplin dan 
venue yang tersebar di 10 
kabupaten/kota. 

Kemudian sebanyak 
8.330 personel keamanan 
dikerahkan dalam kegia- 
tan ini, 696 tenaga medis, 
219 hotel, 1.671 kend- 


. VENEU 

. PERALATAN 

. CEREMONY 

. AKOMODASI 
. SDM 


PENYELENGGARAN | 


. SIPONA 

. SIMPON 

. PROGRAM & ANGGARAN 
. SEKRETARIAT 

. PENDAMPINGAN BPKP 


INFO PEMERINTAHAN 


© SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 8 SAFAR 1446 H | Serambi INDONESIA 


araan dan 4.665 tenaga 
sumber daya manusia 
(SDM). Sejumlah venue 
lomba yang diselenggara- 
kan di Aceh tersebar pada 
beberapa kabupaten/kota 
meliputi Banda Aceh, 
Aceh Besar, Sabang, Pidie, 
Aceh Utara, Aceh Timur, 
Bener Meriah, Aceh Ten- 
gah, Aceh Barat dan Aceh 
Tenggara. 

Adapun yang menjadi 
fokus jelang sukses PON 
XXI Aceh-Sumut meliputi, 
gladi kotor ruangan pada 
4 Agustus 2024, eksibisi 
(siap terima tamu) dan 
gladi kotor lapangan pada 
16 Agustus 2024, ASN 
melaksanakan gotong roy- 
ong massal selama tiga kali 
Jumat, sementara gam- 
pong melakukan gotong 
royong setiap Sabtu dan 


. KONSUMSI 

.. RANSPORTASI 
. KEAMANAN 

. KESEHATAN 


SUKSES 


SUKSES 
EKONOMI 


. PENDAMPINGAN INSPEKTORAT 


MAKNA LOGO PON ACEH-SUMUT 


PON XXI 


PEKAN OLAHRAGA NASIONAL 


ACEH-SUMUT 
2024 


@ Representasi Sinergi Aceh & Sumut 


@ Rencong & Ulos (Pusaka) 


@ Abstraksi Api/Obor (Sportivitas) 

@ Arah ke atas (Pergerakan Sumber 
Daya Alam & Dinamika Ekonomi) 
2 Garis Kuning, 2 Provinsi (unik) 


SUKSES 
PRESTASI 


di Wilayah Aceh 


Minggu. 

Sementara dukungan 
Pemerintah Kota Banda 
Aceh dan Pemerintah Ka- 
bupaten Aceh Besar jelang 
suksesi PON XXI Aceh-Su- 
mut meliputi pengelolaan 
sampah, pelayanan air 
bersih, layanan pemadam 
kebakaran, kebersihan 
tempat ibadah dan fasil- 
itas umum, layanan pari- 
wisata, hotel dan restoran 
(kendali harga), aktifitas 
BUMDES di lokasi seki- 
tar venue, layanan moda 
transportasi (penyeberan- 
gan Ulee Lheue-Balohan - 
becak - angkutan umum), 
layanan parkir (Dishub), 
penertiban hewan liar, me- 
meriahkan lintasan menu- 
ju Banda Aceh, peran 
serta pemerintah gampong 
(Festival Nobar - OC).(”) 


. PERTANDINGAN 

. BONUS : 
ATLET 
PELATIH 


. PROMOSI 

. ACEH FESTIVAL 
. UMKM EXPO 

. SENI BUDAYA 

. ACEH TOURISM 


Persiapan PON XXI Aceh-Sumut 


PANCACITA 
BAPPEDA ACEH 


HUMAS ACEH 


TINJAU STADION HARAPAN BANGSA - Menpora RI, Dito Ariotedjo (tengah) bersama Pj Gubernur Aceh, Bustami SE MSi (tiga kanan), Pangdam IM Mayjen 
TNI Niko Fahrizal (dua kanan) dan Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto (kanan) serta Wakil I Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno (kiri) 
dan Ketua DPRA Zulfadli (belakang), sedang meninjau progres pengerjaan venue PON XXI Aceh-Sumut 2024, di Stadion Harapan Bangsa Lhoong Raya, Banda 


Aceh, Sabtu (18/5/2024). 


Konsep Penyelenggaran PON XXI 
Aceh-Sumut 2024 


OLAHRAGA 

Provinsi Aceh sebagai 
tuan rumah penyelengga- 
raan PON XXI merupakan 
harapan dan penantian 
panjang oleh segenap 
masyarakat Aceh. Ajang 
olahraga terbesar se-Indo- 
nesia itu diharapkan men- 
jadi momentum bagi atlet 
yang berasal dari Provinsi 
Aceh untuk menambah 
perolehan mendali dari 
pelaksanaan PON sebel- 
umnya. 

PARIWISATA 


FILOSOFI TAGLINE 


Dinamika Garis (Sosial Budaya) 


P4 

@ 

@ Kepak Sayap Burung (Terbang tinggi) 
@ 5 Api menyala-nyala (5 Sukses PON) 
@ 


Gaya Desain Moderen & Dinamis, 
Unik & Simpel, Sportif & Impresif 


PON XXI. 


Merah, Semangat & Kegigihan 
Hijau, Potensi SDA & Ekonomi 
Kuning, Menerangi & Menginspirasi 
Putih, Keterbukaan & Transparansi 


© © è è è 


Hitam, Konsistensi & Keteguhan Hati 


Kata "KITA" memiliki sifat mementingkan kebersamaan 
dalam menanggung suka duka (saling membantu, saling 
menolong, dan sebagainya) yang menggambarkan budaya 
gotong royong rakyat indonesia berdasarkan Pancasila dan 


Undang-Undang Dasar 1945. 


Kata "JUARA" memiliki Arti Kemenangan/Berhasil dalam 


Pelaksanaan PON XXI 
memiliki daya tarik bagi 
para khalayak primer dan 
tersier berupa pariwisata. 
Berbagai jenis dan desti- 
nasi pariwisata akan me- 
mikat para khalayak PON 
untuk menonton secara 
langsung pelaksanaan 
PON XXI di Provinsi Aceh. 

KEBUDAYAAN 

Budaya yang kental 
dengan nilai Islami ter- 
dapat di Provinsi Aceh, 
hal itu tercermin dalam 
kehidupan masyarakat 


dan menjadi pesona PON 
XXI/2024 wilayah Aceh 
yang akan berlangsung di 
Aceh pada 8-20 September 
2024 mendatang 
Pemerintah Aceh dan 
segenap masyarakat 
sangat antusias dalam 
penyelenggaraan PON XXI 
wilayah Aceh, akan men- 
ciptakan suasana aman, 
damai, dan kebersamaan 
dalam bingkai NKRI, hal 
ini sesuai dengan filo- 
sofi masyarakat Aceh 
“Peumulia Jamee Adat 


Geutanyoe” yang artinya 
“memuliakan tamu mer- 
upakan adat kami (Aceh)”. 


MAKNA MASKOT PON XXI ACEH-SUMUT 
DI WILAYAH ACEH 


Kata "BERSATU" memiliki makna 
persatuan dan kesatuan bangsa 
indonesia dengan masyarakat yang 
bersifat majemuk, yakni yang berasal 
dari latar belakang suku, agama, 
budaya dan bahasa yang berdeda. 
Yang dimana mencerminkan 
keberaneka ragaman karakteristik 
Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara sebagai tuan rumah 


unsur Penyelenggaraan, Prestasi cabor, pemberdayaan 
ekonomi masyarakat, administrasi dan pemanfaatan Fasilitas. 


1 ACEH UTARA 1CABOR | 131 ATLET 


AEROSPORT (PARA MOTOR DAN TERBANG LAYANG) 


2 BANDA ACEH 20 CABOR | 3638 ATLET 


ANGGAR, ANGKAT BERAT, ANGKAT BESI, BOLA BASKET, BASEBALL, HAPKIDO, JUDO, 
SHORINJI KEMPO LAYAR, MUAYTHAI, PANAHAN, PETANQUE, PANJAT TEBING, RUGBY, 
SEPAK BOLA, SELAM (KOLAM), SOFT TENNIS, TARUNGDERAJAT, TENIS, DAN WOODBALL 


3 ACEH BARAT 2 CABOR | 490 ATLET 


HANDBALL DAN SOFT BALL 


4 PIDIE 2 CABOR | 174 ATLET 
SEPATU RODA, SEPAK BOLA PUTRA 


5 ACEHBESAR 5CABOR | 1301 ATLET 


AEROSPORT (TERJUN PAYUNG DAN PARALAYANG), 
DAYUNG, MENEMBAK, KURASH, DAN SELANCAR OMBAK. 


6 ACEH TIMUR 1CABOR | 248 ATLET 
SEPAK TAKRAW 


1 SABANG 3 CABOR | 378 ATLET 


@ Orang Aceh memanggil gajah dengan 


nama (Lagab) diantaranya, Po Meurah, 
Teungku di Malem, dan sebagainya. 
“Meurah” dalam pengertian orang Aceh 
adalah keturunan bangsawan yang 
dihormati. 


@ Suatu perjalanan panjang keterlibatan 
gajah pada era lampau atas segala jasa, 
sebagai kendaraan transportasi perang di 
Aceh. Selain sebagai kendaraan perang 
gajah juga digunakan sebagai kendaraan 
Sultan dan petinggi-petinggi kerajaan 


Begitu legendanya Gajah dalam perjalanan 
Sejarah Aceh di masa kerajaan, hingga 
sosoknya masih sangat mulia bagi 
masyarakat Aceh. Dari sekilas paparan 
sejarah tersebut, tergambarkan Gajah 
sebagai simbol kekuatana, kesetiaan, dan 
persatuan 


50% 


Dari Jlh Atlet 


1 CABOR | 47 ATLET 


8 BENER MERIAH 


AEROSPORT (GANTOLE) 


9 ACEH TENGAH 


BERKUDA, BRIDGE DAN TRIATHLON 


AEROSPORT (AERO MODELING), SELAM (LAUT), 
DAN KORF BALL 


10 ACEH TENGGARA 1CABOR | 166 ATLET 


ARUNG JERAM 


3 CABOR | 281 ATLET 


@) ww.serambinews.com (@ wwacebook.com/serambinews (O htps://twitter.com/serambinews https://www.instagram.com/serambinews (BB sarambinews 


